“Beli” Istri Mulai 8 Jeti 

Fenomena Amoy Singkawang 

O all rights reserved 

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 


Penulis: Syafaruddin Usman & Isnawita Din 
Penyunting: Ratino 

179 hlm 

ISBN: 979-788-152-0 

Diterbitkan oleh: MedPress Digital 2012 
http://www.media-pressindo.com 
medpressdigital@gmail.com 


Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 

tentang Hak Cipta 

Ketentuan Pidana Pasal 72: 

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, 
mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan 


atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Fenomena Amoy Singkawang 


Daftar Isi 
Pengantar maksa 5 
Bab I 
Budak Terselubung 
Percikan Budaya........oooooooooooooo 9 
Bab II 
Pengantin Orderan ..........oooooo. 25 
Bab III 
Nestapa Perkawinan Seleluhur.. 33 
Bab IV 
Di Singkawang Mencari Cinta... 45 
Bab V 
Tergiur Gemerincing 
Dollar Taiwan.........ooooooooooooo 55 
Bab VI 
Nestapa Amoy di Formosa ......... 71 
Bab VII 


Amoy dan Peruntungan Nasib... 87 
3 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


“Bdi" Igri Mulai 8 Jeti 


Bab VIII 


Lika-liku Menuju Formosa...... 


Bab IX 
Kepiawaian Seorang 


Match MAKeF ......oooo 


Bab X 


Sebuah Cerita Dari Amoy ....... 


Bab XI 


Kisah Nestapa Para Amoy ...... 


Bab XI 
Hilang Harapan 


di Negeri Sakura .......oooooooooo 


Bab XII 
Desah Batin 


Amoy di Singapura................... 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Fenomena Amoy Singkawang 


Pengantar 


Kota Amoy adalah julukan yang 
diberikan untuk Singkawang, Kalimantan 
Barat. Kota Amoy tidak hanya memberikan 
arti gudangnya gadis Cina yang cantik. Tetapi 
juga menyiratkan kesan kota di Indonesia 
yang berciri Cina. Cap Cina yang melekat 
pada Kota Singkawang memang punya 
sejarah panjang. Kehadiran orang-orang 
Cina di daerah itu bermula sejak berabad- 
abad yang silam. Namun, yang lebih 
memengaruhi perkembangan Singkawang 
adalah migrasi besar-besaran pada awal 
abad ke-18. 

Singkawang telah melewati perjalanan 
sejarah yang panjang dan berliku, sampai 


5 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


“Bdi" Igri Mulai 8 Jeti 


akhirnya adalah para imigran Cina yang 
bekerja di pertambangan emas dan intan di 
Montrado yang membangun Kota Sing- 
kawang yang semula dimaksudkan sebagai 
daerah peristirahatan. Setelah berjaya di 
Montrado, mereka dikalahkan oleh Belanda 
lewat pertempuran yang sengit. Orang-orang 
Cina kembali bertani dan berdagang di 
Singkawang, kemudian membentuk komu- 
nitas Cina yangdominan. Sekarang, keturunan 
Cina merupakan penduduk mayoritas. Aneh- 
nya, kaum mudanya, khususnya para Amoy 
Singkawang, malah tidak betah berlama-lama 
di kampung halamannya itu. 

Ke mana perginya Amoy Singkawang, 
dan mengapa dari Singkawang mereka 
mencari cinta, merupakan dua sudut 
pandangan yang cukup unik. Singkawang 
tidak hanya terkenal karena keramik. 
Kemunculan gejala lain mulanya, Amoy di 
kota tepian pantai di Kalimantan Barat ini, 
bahkan sampai sekarang masih sibuk pula 
menjual cinta kepada lelaki khususnya dari 
Pulau Formosa. Banyak lelaki Taiwan yang 
mencari cinta sangat bergairah untuk 


6 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Fenomena Amoy Singkawang 


memperistri Amoy dari Singkawang. Alas- 
annya karena praktis dan biayanya pun 
murah. 

Ternyata, masalah perkawinan yang 
selama ini dikategorikan sebagai isu per- 
sonal, bukanlah semata sebuah isu personal. 
Melainkan, juga sebuah isu sosial politik di 
tingkat negara maupun dalam hubungan an- 
tarnegara. Sebagaimana dipaparkan dalam 
buku ini, perkawinan antara perempuan In- 
donesia (Amoy Singkawang) dan laki-laki 
Taiwan ternyata hadir sebagai sebuah kon- 
sekuensi logis dari sistem dunia yang diwar- 
nai oleh bau kapitalisme. 

Karena adanya demand dan supply de- 
ngan logika kapitalisme itu, telah diman- 
faatkan oleh sebagian orang sebagai lahan 
bisnis dengan modus perkawinan trans- 
nasional (baca: pengantin pesanan) dengan 
menjadi perantara dalam modus perkawinan 
tersebut. Pada akhirnya, perkawinan itu 
adalah wujud dari metode perdagangan 
perempuan (women trafficking) yang sangat 
merugikan para Amoy itu sendiri. Para Amoy 
Singkawang pascapernikahan tetap menem- 


7 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


“Bdi" Igri Mulai 8 Jeti 


pati posisi subordinat, baik di tingkat hubung: 
an personal, antara Amoy dan lelaki Taiwan 
atau pun pria Hongkong yang mempersun- 
tingnya, dengan keluarga dan negaranya, 
maupun dengan negara yang ditujunya. 

Jika dihubungkan dengan mengguna- 
kan analisis gender, buku ini berupaya me- 
neguhkan bahwa para Amoy selalu menjadi 
pihak yang dikorbankan dalam lingkaran 
sistem kapitalisme dunia. Penulis mencoba 
menelusuri bisnis asmara ini dan apa yang 
terjadi di Singkawang berkaitan dengan itu. 
Hasil pengamatan dan investigasi itu dituang 
dalam buku kecil ini. Hal lain yang dikisah- 
kan dalam buku ini adalah kisah beberapa 
perempuan Cina (Amoy Singkawang) yang 
menjalani jalan nestapa perdagangan perem- 
puan. Semoga buku ini menambah informasi 
bagi kita. 


Pontianak, Agustus 2009 


Syafaruddin Usman MHD 
Isnawita Din 


8 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Fenomena Amoy Singkawang 


Bab I 
Budak 


Terselubung 
Percikan Budaya 


Seperti kebanyakan kasus perkawinan 
transnasional yang ditemukan, sebuah hasil 
penelitian menunjukkan bahwa laki-laki Tai- 
wan yang menikah dengan perempuan luar 
negeri asal Indonesia, yang disebut Amoy, 
adalah mereka yang di dalam pasar per- 
kawinan dalam negeri Taiwan dikategorikan 
sebagai laki-laki tanpa masa depan. Kelom- 
pok ini lahir sebagai dampak dari perkem- 
bangan perekonomian Taiwan yang menge- 
depankan industri dengan strategi substitusi 


9 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


“Bdi" Igri Mulai 8 Jeti 


impor dan orientasi ekspor. Mereka adalah 
para petani yang mengalami pemiskinan aki- 
bat kebijakan pemerintah yangmenguntung- 
kan industri dengan cara mempertahankan 
harga jual yangmurah untuk hasil pertanian, 
sementara alat-alat produksi pertanian hasil 
industri dijual dengan sangat mahal. Dengan 
tetap bertahan di desa, mereka hidup dalam 
kondisi ekonomi yang buruk. 

Kondisi yang tidak menguntungkan di 
pedesaan menyebabkan banyak laki-laki 
yang kemudian tertarik untuk memasuki pa- 
sar tenaga kerja untuk industri. Akan tetapi, 
para buruh juga mengalami pemiskinan ka- 
rena pemerintah Taiwan memiliki kebutuhan 
untuk tetap menekan upah buruh agar tidak 
meningkatkan biaya produksi sehingga pro- 
duk yang dihasilkan mempunyai nilai kom- 
petitif di pasar global. Akibatnya, kondisi 
ekonomi buruh pun hanya sedikit relatif le- 
bih baik daripada kelompok petani. 

Sebagai kelompok yang tidak memiliki 
masa depan dalam bursa perkawinan dalam 
negeri, sementara kebutuhan untuk mem- 
bangun rumah tangga adalah mendesak, 


10 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Fenomena Amoy Singkawang 


maka mereka kemudian didoronguntuk me- 
lirik perempuan dari luar negeri. Meskipun 
demikian, masih ada harapan bahwa perem- 
puan yang dipersunting memiliki kesamaan 
budaya, yaitu Hoklo atau pun Hakka. 
Dengan kebutuhan untuk menemukan 
pasangan hidup, laki-laki Taiwan (yang 
selanjutnya disebut klien) kemudian men- 
cari pihak yang dapat membantu mereka. Pi- 
hak ini disebut perantara. Pada perkembang- 
annya, perantara dapat pulamenawarkan ja- 
sanya kepada para laki-laki Taiwan yang 
potensial untuk menjadi klien. Tetapi ten- 
tunya jasa perantara ini tidak cuma-cuma. 
Setiap perantara akan selalu menutupi 
kenyataan bahwa mereka memperoleh naf- 
kah dari perkawinan Indonesia-Taiwan. Ti- 
dak ada perantara yang bekerja sendiri. Se- 
dikitnya ada tiga peran yang dimainkan oleh 
perantara yang berbeda. Pertama, perantara 
berfungsi sebagai pencari klien di Taiwan. 
Klien terutama diperoleh dari hubungan in- 
terpersonal yang sudah dibangun, misalnya 
dari klien laki-laki maupun perempuan yang 
pernah berhubungan dengan perantara ter- 


11 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


“Bdi" Igri Mulai 8 Jeti 


sebut. Kedua adalah yang berperan me- 
ngumpulkan perempuan-perempuan yang 
bersedia menjadi pengantin perempuan ke 
Taiwan. Pencarian ini bisa sampai ke pelosok 
daerah. Ketiga adalah mengurus seluruh 
dokumen yang dibutuhkan oleh pihak per- 
empuan setelah perkawinannya untuk pin- 
dah ke Taiwan. 

Dengan ketiga tugas ini, memang sulit 
bagi seseorang perantara untuk bekerja 
sendiri. Biasanya, terdapat orang yang ber- 
beda untuk setiap tugas tersebut, meskipun 
tidak menutup kemungkinan adanya perang- 
kapan tugas. Keluarga lain juga dilibatkan 
dalam mencari calon pengantin perempuan, 
para Amoy, meskipun ia juga dibantu oleh 
orang lain dalam pengumpulan calon pe- 
ngantin tersebut. 

Mempertimbangkan kebutuhan untuk 
membuat klien puas, usaha untuk mencari 
pengantin perempuan atau Amoy biasanya 
dilakukan oleh banyak orang (sering disebut 
sebagai hunter). Hal ini dimaksudkan agar 
klien memperoleh beberapa pilihan calon 
pengantin. Untuk setiap hunter yang te- 


1D 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Fenomena Amoy Singkawang 


muannya tersebut disunting oleh klien, maka 
akan menerima upah Rp 300.000 sampai 
Rp500.000 . 

Laki-laki Taiwan masih menaruh ha- 
rapan bahwa Amoy atau perempuan yangdi- 
persuntingmemiliki kesamaan budaya, yaitu 
Hoklo atau pun Hakka yang kebanyakan di- 
jumpai di Singkawang. Itulah sebabnya 
Singkawang menjadi salah satu rujukan 
untuk menemukan pengantin perempuan 
sejak awal abad XIX saat terjadi gelombang 
migrasi dari Cina Selatan menuju ke Asia 
Tenggara, khususnya Indonesia. Di Indone- 
sia, Kalimantan Barat adalah salah satu 
kantong keturunan Cina. Bahkan, di Sing 
kawang, tercatat 70 persen dari penduduk- 
nya adalah keturunan Cina, terutama dari 
subsuku Hakka. 

Adanya kesamaan latar belakang bu- 
daya ini bisa mengecohkan. Secara sepintas 
terpikirkan bahwa sebuah perkawinan ada- 
lah hal yang sangat personal yang dilakukan 
oleh dua insan manusia. Dan adalah wajar 
bila perkawinan terjadi antara dua orang 
yang mengusung kebudayaan yang sama, se- 


13 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


“Bdi" Igri Mulai 8 Jeti 


kalipun berbeda kewarganegaraannya. 
Namun, perkawinan antara Indonesia- Taiwan 
adalah hasil rekayasa. Tidak ada pertemuan 
yang hadir secara alamiah antara Amoy 
perempuan Indonesia dan laki-laki Taiwan 
dalam perkawinan ini. Semuanya adalah buah 
dari jasa yang disediakan perantara. Dan un- 
tuk dapat menyewa jasa seorang perantara, 
klien harus membayar sejumlah uangsebesar 
NT$ 300.000 hingga NT$ 350.000 atau 
sekitar Rp 90 sampai 105 juta, bila 
dibandingkan NT$1 setara Rp 297,5 dalam 
kurs US$1 senilai Rp 8.500. Pembayaran ini 
sudah termasuk biaya perkenalan dengan 
pihak perempuan, pengurusan dokumen, 
biaya perkawinan, dan kadangkala biaya 
transportasi pihak perempuan ke Taiwan. 
Dari pembayaran ini, perantara pertama 
pencari klien akan mengambil sepertiga dari 
total pembayaran. Dua pertiga lagi diserah- 
kan ke perantara kedua untuk melangsung- 
kan segala proses yang dibutuhkan. Berbeda 
dengan mail order bride yang berkembang 
di negara Barat, perantara untuk perkawinan 
Indonesia-Taiwan jarang menggunakan 


14 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Fenomena Amoy Singkawang 


katalog pengantin perempuan, bahkan sama 
sekali belum menggunakan teknologi seperti 
video dan internet, kecuali akhir-akhir ini. 

Pihak laki-laki dengan demikian harus 
datang ke Indonesia untuk bertemu sendiri 
dengan para calon pengantin perempuan, 
(para Amoy) untuk kemudian menentukan 
pilihannya. Tentunya pihak perantara tidak 
mau menanggung biaya transportasi klien 
untuk datang ke Indonesia untuk mencegah 
biaya operasi yang terlalu besar serta kerugi- 
an yang mungkin ditimbulkan bila klien ada- 
lah seorang laki-laki pemilih sehingga tidak 
cukup hanya dengan satu kali kunjungan ke 
Indonesia. Karena biaya yang harus dikeluar- 
kan untuk satu kali kunjungan cukup mahal, 
jarang ada klien yang kembali ke Taiwan 
dengan tangan hampa. 

Setelah klien memberikan seluruh uang 
untuk keperluan perkawinan itu, perantara 
pertamaakan mempersiapkan keberangkat- 
an klien ke Indonesia. Perantara tersebut 
akan menghubungi mitranya di Indonesia 
untuk mempersiapkan akomodasi dan jad- 
wal pertemuan dengan calon mempelai 


15 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


“Bdi" Igri Mulai 8 Jeti 


perempuan atau Amoy. Biasanya, setelah 
mendengar informasi keberadaan klien, 
perantara kedua di Indonesia akan meng 
hubungi hunter untuk mulai mencari 
pengantin perempuan yang mendekati kri- 
teria yang diinginkan oleh klien. Bila semua 
sudah siap, maka klien akan datang ber- 
kunjung ke Indonesia untuk memilih 
pasangannya. 

Pertemuan antara klien dengan calon 
pengantin perempuan dapat dilakukan di 
Jakarta ataupun di Kalimantan Barat, baik 
di Pontianak maupun Singkawang. Untuk 
pertemuan ini, ada dua cara yang dapat dite- 
rapkan, terutama tergantung pada jumlah 
klien yang datang. Bila klien datang dalam 
rombongan besar, 5 sampai 8 orang, maka 
semua calon pengantin dikumpulkan di se- 
buah ruangan dan klien-klien akan datangke 
ruangan tersebut. Setelah sedikit perkenalan 
tentanglatar belakangmasing-masing calon, 
seperti usia, pendidikan, dan motif menjadi 
calon pengantin, klien akan memilih Amoy 
atau perempuan mana yang paling menarik 
hatinya pada saat itu. Selanjutnya klien dapat 


16 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Fenomena Amoy Singkawang 


meminta Amoy tersebut untuk pindah ruang 
an dan wawancara lebih mendalam bisa di- 
lanjutkan di sana. 

Kedua adalah dengan mendatangkan 
calon pengantin satu per satu. Cara ini biasa- 
nya dilakukan bila klien tidak datang dalam 
rombongan besar. Wawancara akan dilaku- 
kan pada saat calon pengantin perempuan 
datang dan dimulai dengan memperkenal- 
kan latar belakang usia, pendidikan, dan 
silsilah keluarga calon pengantin perempuan. 
Motivasi menjadi pengantin perempuan dan 
virginitas menempati urutan teratas dari 
tanya jawab yang dilakukan. 

Setelah pertemuan pertama, bila ada 
calon yang berkenan di hati klien, maka 
hubungan yanglebih intensif akan dilakukan. 
Restoran atau tempat hiburan lainnya 
menjadi pilihan lokasi untuk pertemuan 
tersebut. Dari pertemuan ini diharapkan akan 
membantu klien untuk mengenal perempuan 
tersebut lebih lanjut. Bila hasil pertemuan ini 
positif, maka klien dapat menggandengAmoy 
tersebut ke pelaminan. Dalam proses 
menentukan pilihan ini, keinginan klien me- 


17 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


“Bdi" Igri Mulai 8 Jeti 


nempati prioritas utama. Meskipun demi- 
kian, calon pengantin perempuan diberi ke- 
sempatan untuk menolak klien jikamemang 
tidak sesuai dengan keinginannya. Tetapi 
penolakan itu jarang, bahkan hampir tidak 
pernah terjadi. Hal ini tidak terlepas dari 
kondisi awal Amoy yang sudah menyatakan 
kesediaannya untuk dipilih dan bukan pada 
posisi setara untuk memilih pasangan hidup- 
nya. 

Bila sudah menemukan pasangan, klien 
akan dipertemukan dengan orangtua Amoy 
untuk melakukan proses peminangan. Da- 
lam proses peminangan, klien akan mem- 
berikan sejumlah uang atau perhiasan 
kepada orangtua klien sebagai mahar atau 
emas kawin, biasanya berkisar 2 hingga 4 juta 
rupiah. Kemudian pesta perkawinan seder- 
hana pun dilangsungkan. Setelah klien me- 
nentukan pilihan, perantara akan memper- 
siapkan paspor bagi pengantin perempuan. 
Oleh karena itu, segera setelah perkawinan, 
pihak perempuan atau Amoy sudah meng- 
genggam paspor atas namanya. Perantara 
pula yang mengurus segala dokumen lain 


18 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Fenomena Amoy Singkawang 


yang dibutuhkan untuk paspor tersebut, mi- 
salnya akta kelahiran. Untuk mempercepat 
proses, mereka sudah mempersiapkan se- 
jumlah uang pelicin atau kolusi dan nepo- 
tisme selain membangun relasi yang baik de- 
ngan petugas-petugas yang harus diha- 
dapinya. 

Dokumen lain yang harus dipersiapkan 
adalah akta perkawinan. Dokumen ini diper- 
oleh dengan mencatatkan perkawinan tersebut 
ke catatan sipil. Keanehan biasanya akan 
berlangsung di sini, saat ditanyakan kedua 
mempelai apakah mereka salingmencintai satu 
sama lain dan benar-benar bersedia untuk 
menikah. Dalam sebuah proses perkenalan 
yang tidak lebih dari 3—4 hari dan tidak 
berlangsung secara alamiah, tentu sulit bagi 
seseorang untuk mengatakan apakah benar- 
benar mencintai pasangannya itu. Apalagi bila 
perempuan tersebut masih sangat mudauntuk 
menikah dengan laki-laki yang sama sekali 
asingdalam kehidupannya dan berusia duakali 
lipat atau lebih dari dirinya. Sementara itu, 
pertanyaan tersebut sudah seperti formalitas 
saja untuk mendapatkan jawaban dari pihak 


19 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


“Bdi" Igri Mulai 8 Jeti 


mempelai bahwa mereka tidak menikah atas 
tekanan dari siapa pun. 

Setelah seluruh dokumen yang dibutuh- 
kan dari daerah asal perempuan di Kaliman- 
tan Barat selesai, pasangan ini kembali ke 
Jakarta untuk mendaftarkan diri Taipei 
Economy and Trade Office (TETO). TETO 
adalah institusi pemerintah Taiwan di Indo- 
nesia yang memiliki kewenangan untuk 
memberikan visa. Untuk memperoleh visa, 
pasangan tersebut akan diwawancarai oleh 
petugas TETO. Bila mereka lulus wawancara, 
maka Amoy tersebut dapat pergi ke Taiwan 
untuk bergabung dengan suami dan keluarga 
suaminya itu. Karena seluruh dokumen yang 
dibutuhkan adalah asli, meskipun tidak me- 
nutup kemungkinan adanya pemalsuan mi- 
salnya tentangusia dalam dokumen tersebut, 
maka kedua mempelai tidak menghadapi ba- 
nyak kesulitan hukum dalam aplikasi visa ini, 
kecuali dari petugas TETO sendiri. 

Dari pekerjaannya ini, perantara akan 
memperoleh keuntungan bersih berkisar 3— 
7 juta rupiah dari setiap perkawinan yang 
berlangsungtergantung pada posisi yangme- 


20 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Fenomena Amoy Singkawang 


reka mainkan. Mereka merasa dirinya men- 
dapat keuntungan lebih karena klien-klien 
perempuan yang diperolehnya juga akan se- 
kaligus bekerja di pabrik dengan upah yang 
relatif murah. Sebuah investasi jangka pan- 
jang dalam penafsiran mereka tersebut. 

Tanggung jawab perantara secara 
otomatis akan berakhir setelah Amoy ter- 
sebut tiba di Taiwan. Perantara tidak ber- 
tanggung jawab seandainya klien laki-laki 
adalah seorangyang abusive, penipuan lewat 
perkawinan untuk mempekerjakan perem- 
puan atau Amoy sebagai pekerja seks, pe- 
mabuk, penjudi atau bahkan bila terjadi ka- 
sus penjualan kembali Amoy tersebut di Tai- 
wan. 

Bagi mereka, segala hal dalam rumah 
tangga tersebut dikembalikan pada perun- 
tungan nasib Amoy sendiri. Dan pihak pe- 
rempuan atau Amoy dan orangtua dari pe- 
rempuan tersebut juga tidak akan menyalah- 
kan perantara bila terjadi hal yang buruk da- 
lam perkawinan itu. 

Masalah lain yang muncul dalam per- 
kawinan ini berasal dari tradisi keluarga be- 


2 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


“Bdi" Igri Mulai 8 Jeti 


sar yang dalam budaya Cina, atau Asia pada 
umumnya. Dalam tradisi ini seorang anak 
perempuan dan menantu harus berbakti ke- 
pada keluarganya atau keluarga suami. Oleh 
karena itu, seorang menantu harus bangun 
pagi-pagi sekali untuk mempersiapkan se- 
gala kebutuhan keluarga besar tersebut. 
Mengurus kebersihan rumah, memasak, 
mencuci, dan lain sebagainya, termasuk 
bercocok tanam bila suami dan keluarganya 
menggantungkan nafkah di bidang pertanian 
dan perkebunan. Tugas ini akan memakan 
waktu yang panjang sehingga para Amoy ini 
baru dapat beristirahat pada larut malam. 
Kondisi ini menyebabkan mereka menjadi 
budak terselubung dalam keluarga tersebut 
akibat ikatan perkawinannya. 

Tetapi, sebagai pengusung kebudayaan 
yang sama, pada banyak kasus, perempuan 
merasa wajar dan pasrah menerima keadaan 
ini. Bahwa segala kemarahan dari pihak 
mertua adalah hal yang wajar dan patut di- 
terima untuk dapat memahami dan menjadi 
bagian dari keluarga suami. Demikian pula 
dengan sifat suami dari Amoy yang suka 


2D 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


r Fenomena Amoy Singkawang 
Pera 
@  minum-minuman beralkohol yang dipan- 
dang sudah menjadi bagian dalam budaya 
Cina. 


23 ...... 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


3 Ne 
2 ANA Tan 


si A£ una Cina miskin di Singkawang. Sebanyak 70 persen penduduk nang 
"3 adalah keturunan Cina dan kebanyakan dari mereka Batuk di bawah garis kemiskinan. 
4 Ka 


L ANA 1 


NAK 


Fenomena Amoy Singkawang 


Bab II 
Pengantin Orderan 


Pernikahan biasanya memberikan 
berjuta impian. Namun, mimpi punya dua 
sudut. Indah atau buruk. Di Singkawang, 
Kalimantan Barat, sudut-sudut itu menam- 
pilkan wajah tajamnya. Pengantin pesanan 
berawal dari kunjungan Kamar Dagang dan 
Industri (Kadin) Taiwan ke Kalimantan Barat 
pada 1980. Muhibah itu diteruskan dengan 
mengunjungi Singkawang. Jarak Pontianak 
ke Singkawang sekitar 145 Km arah utara. 

Untuk mempererat hubungan itu, dila- 
kukan juga dengan cara pernikahan. Mereka 
menganggap pernikahan merupakan salah 
satu cara, untuk mengikat kembali tali per- 


5 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


